PANDUAN SILABUS PROGRAM BAHASA ARAB AT-TAISIR 



jt^-^Jl ( y^~y\ aDI *-^j 



Pengantar 

Program Belajar Bahasa Arab Jarak Jauh at-Taisir adalah sebuah program kegiatan 
pembelajaran Umu bahasa arab untuk memahami al-Qur'an dan as-Sunnah serta menelaah 
kitab para ulama. 

Ilmu-ilmu yang dipelajari di dalam program ini meliputi: 

1 . Pengantar Untuk Memahami Nahvvu dan Shorof 

2. Dasar-Dasar Umu Nahvvu dan Umu Shorof 

3. Pendalaman Kaidah Nahvvu 

4. Pengenalan Tata Cara l'rob 

5. Bimbingan Praktek Membaca Kitab Gundul 

6. Praktek Menelaah Kitab Gundul 

7. Pengenalan l'rob Ayat dan Hadits Beserta Tafsirnya 

Sasaran 

Sasaran utama program ini adalah para pemuda, mahasisvva, atau karyavvan yang jauh dari 
akses kegiatan belajar mengajar bahasa arab secara langsung ataupun bagi kalangan yang 
hanya memiliki sedikit vvaktu luang untuk mempelajari bahasa arab secara intensif. 

Tujuan 

Tujuan program ini adalah untuk membekali peserta didik dengan ilmu dan keahlian untuk 
membaca kitab gundul dalam rangka memahami kandungan al-Qur'an dan Sunnah 
Rasulullah shaüaüahu 'alaihi wa saltam. 

Referensi 

Dalam mengembangkan metode pembelajaran jarak jauh ini, buku atau kitab yang dijadikan 
rujukan materi antara lain sebagai berikut: 

1 . al-Muyassar fi 'İlmi an-Nahwi karya Ust. Aceng Zakaria 

2. Mukhtarot Qowa'id Lughoh Arobiyyah karya Ust. Aunur Rofiq Ghufron 

3. Mulakhosh Qowa'id Lughoh 'Arobiyyah karya Fu'ad Ni'mah 

4. Amtsilat al-l'rob karya Ahmad Munavvari dan Nur Jadid 

5. Mutammimah al-Ajurumiyah karya İmam al-Haththab 

6. Syarh al-Ajurumiyah karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin 

Masa Pendidikan 

Program Belajar Bahasa Arab Jarak Jauh at-Taisir terdiri dari dua level: 



- Pemula selama 1 tahun 

- Menengah selama 1 tahun 

Metode Belajar 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan secara rutin via e-mail setiap pekan sekali pada 
akhir pekan [hari Sabtu] selama 24 pekan per semester dan dibuka kesempatan untuk 
konsultasi via e-mail dan facebook setiap hari [kecuali hari Jum'at]. 

Sistem Belajar 

Kegiatan belajar dimulai setelah file pelajaran dikirimkan dengan tahapan sebagai berikut: 

- Peserta mendovvnload file pelajaran 

- Peserta yang sudah men-download diwajibkan mengirimkan e-mail konfirmasi bahwa 
dirinya telah mendovvnload materi pelajaran tersebut; hal ini sekaligus berfungsi 
sebagai pengisian daftar presensi kehadiran. Contoh e-mail konfirmasi: 'Pelajaran Ke- 
1 Level Pemula sudah karni dovvnload, terima kasih.' 

- Peserta membaca arahan yang diberikan di bagian avval pelajaran 

- Peserta menyediakan vvaktu khusus untuk membaca selama kurang lebih 1 jam 

- Peserta membaca pelajaran yang diberikan secara seksama 

- Peserta mencatat hal-hal yang kurang jelas dan ingin ditanyakan 

- Peserta mengirimkan e-mail pertanyaan mengenai pelajaran tersebut jika ada yang 
tidak dipahami atau mengirimkan pernyataan bahvva dirinya cukup paham, misal 
dengan kata-kata 'alhamdulillah pelajaran ke-1 bisa dipahami' 

- Peserta yang ketinggalan pelajaran -karena faktör kesibukan dsb- divvajibkan untuk 
membaca rangkaian pelajaran sebelumnya untuk mengejar ketertinggalannya dan 
diberikan kesempatan untuk berkonsultasi via e-mail maupun facebook 

- Setiap seusai 4 pertemuan akan diadakan evaluasi mengenai pelajaran-pelajaran 
yang telah diberikan dengan pemberian latihan soalyang bisa didovvnload dan 
dikerjakan secara mandiri [close book] oleh sebab itu dituntut kejujuran masing- 
masing peserta dalam mengerjakan latihan ini. Catatan: Soal tidak boleh dibuka jika 
peserta belum siap mengerjakan soal. Oleh sebab itu peserta bisa mengulang dahulu 
materi pelajaran sebelumnya sebelum membuka dan mengerjakan soal. 

- Javvaban soal latihan harus dikumpulkan via e-mail paling lambat 3 hari setelah 
tanggal pengiriman. Pengiriman soal latihan akan di-update di facebook. 

- Pembahasan kunci javvaban soal latihan akan dikirimkan sepekan setelah tanggal 
pengiriman. Oleh sebab itu peserta yang melampaui jadvval ini dianggap tidak 
mengerjakan soal latihan. Dengan demikian akan mengurangi penilaian. 

- Nilai hasil latihan akan dikirimkan ke e-mail masing-masing peserta paling lambat 2 
pekan setelah tanggal pengiriman soal. 

Uj'ian Akhir Semester 

Ujian Akhir Semester (UAS) akan dilakukan setelah selesai 24 pelajaran atau kurang lebih 6 
bulan kegiatan belajar mengajar. UAS dilakukan secara berurutan dalam vvaktu kurang lebih 
satu pekan -jadvval ujian akan diberitahukan kemudian-. 

Metode UAS adalah sebagai berikut: 



- Ujian diadakan selama 4 hari dengan jeda 1 hari setelah 2 hari ujian 

- Setiap hari -dalam pekan ujian- akan dikirimkan e-mail soal ujian yang harus 
dikerjakan pada hari itu juga dan dikumpulkan javvabannya pada hari berikutnya 

- Peserta yang tidak mengirimkan jawaban soal ujian hari ke-1 dan ke-2 tidak akan 
mendapatkan kiriman soal hari ke-3 dan ke-4 dan dianggap mengundurkan diri 

- Peserta yang tidak mengikuti Ujian Akhir Semester secara otomatis tidak bisa 
melanjutkan kegiatan belajar mengajar pada semester berikutnya 

Nilai Akhir Semester 

Penilaian hasil kegiatan belajar merupakan perpaduan dari: 

- Nilai evaluasi bulanan [30%] 

- Nilai ujian akhir semester [50%] 

- Keaktifan dalam mengajukan pertanyaan [10%] 

- Presensi kehadiran [10%] 

Materi Pokok Pelajaran 
Level Pemula 

Pada Level Pemula peserta akan mendapatkan 4 materi pokok sebagai berikut: 

1 . Pengantar Umu Nahwu dan Shorof [4 pelajaran] 

2. Dasar-Dasar Umu Nahwu [20 pelajaran] 

3. Dasar-Dasar Umu Shorof [1 2 pelajaran] 

4. Bimbingan Membaca Kitab Gundul [1 2 pelajaran] 

Level Menengah 

Pada Level Menengah peserta akan mendapatkan 4 materi pokok sebagai berikut: 

1 . Latihan Menelaah Kitab Gundul [8 pelajaran] 

2. Pendalaman Kaidah Nahwu [16 pelajaran] 

3. I'rob dan Tafsir Ayat Pilihan [1 2 pelajaran] 

4. I'rob dan Syarah Hadits Pilihan [1 2 pelajaran] 

Rincian Materi Pelajaran Level Pemula 
[1] Pengantar Umu Nahwu dan Shorof 

Pengantar ilmu nahwu dan shorof terdiri dari 4 pelajaran, yaitu: 

• Pengenalan istilah nahwu dan shorof 

• Urgensi ilmu nahwu dan shorof 

• Contoh penerapan ilmu nahwu dan shorof 

• Istilah-istilah dasar dalam nahwu dan shorof 

[2] Dasar-Dasar Umu Nahwu 

Dasar-dasar ilmu nahwu terdiri dari 20 pelajaran, yaitu: 

• Pengenalan Kata dan Kalimat dalam Bahasa Arab 



Definisi İsim dan Ciri-Cirinya 

Definisi Fi'il dan Ciri-Cirinya 

Definisi Harf dan Macam-Macamnya 

Pembagian İsim 

Pembagian Fi'il 

Pengenalan l'rob dan Bina' 

Isim-lsim Yang Mu'rob dan Isim-lsim Yang Mabni 

Tanda l'rob Pada İsim dan Fi'il 

Jumlah Ismiyah dan Jumlah Fi'liyah 

Isim-lsim Marfu' [Bagian 1] 

Isim-lsim Marfu' [Bagian 2] 

Isim-lsim Manshub [Bagian 1] 

Isim-lsim Manshub [Bagian 2] 

Isim-lsim Manshub [Bagian 3] 

Isim-lsim Manshub [Bagian 4] 

Isim-lsim Majrur [Bagian 1] 

Isim-lsim Majrur [Bagian 2] 

Tavvabi' [Bagian 1] 

Tavvabi' [Bagian 2] 

[3] Dasar-Dasar Umu Shorof 

Dasar-dasar ilmu shorof terdiri dari 1 2 pelajaran, yaitu: 
Pengenalan Dhamir 
Tashrif Fi'il 
Dua Maçam Tashrif 

Macam-Macam Fi'il Ditinjau Dari Kaidah Shorof 
Tashrif Lughowi [Bagian 1] 
Tashrif Lughovvi [Bagian 2] 
Tashrif Lughovvi [Bagian 3] 
Tashrif Lughovvi [Bagian 4] 
Tashrif Tsulatsi Mujarrod 
Tashrif Tsulatsi Mazid 
Tashrif Ruba'i Mujarrod 
Tashrif Ruba'i Mazid 

[4] Bimbingan Membaca Kitab Gundul 

Bimbingan membaca kitab gundul terdiri dari 1 2 pelajaran, yaitu: 

• Membedakan İsim dan Fi'il 

• Mengenal Macam-Macam Huruf 

• Mengenal Tanda-Tanda l'rob İsim 

• Mengenal Tanda-Tanda l'rob Fi'il 

• Mengenal Penashob dan Penjazem 

• Jumlah dan Syibhul Jumlah 

• Susunan Jumlah Ismiyah dan Jumlah Fi'liyah 



Mubtada' dan Khobar 
Kaana dan Inna 

Fa'il, Maf'ul Bih dan Na'ibul Fa'il 
Tata Cara Meng-I'rob 
Mengenal Uslub Bahasa Arab 



Rincian Materi Pelajaran Level Menengah 
[1] Latihan Menelaah Kitab Gundul 



Telaah K 
Telaah Ki 
Telaah Ki 
Telaah Ki 
Telaah Ki 
Telaah Ki 
Telaah Ki 
Telaah Ki 



tab al-Qawa'id al-Arba' [Bagian 1] 
tab al-Qawa'id al-Arba' [Bagian 2] 
tab al-Qawa'id al-Arba' [Bagian 3] 
tab Tsalatsat al-Ushul [Bagian 1] 
tab Tsalatsat al-Ushul [Bagian 2] 
tab Tsalatsat al-Ushul [Bagian 3] 
tab Tsalatsat al-Ushul [Bagian 4] 
tab Tsalatsat al-Ushul [Bagian 5] 



[2] Pendalaman Kaidah Nahwu 

Pendalaman kaidah nahvvu terdiri dari 1 6 pelajaran, yaitu: 
Mubtada' dan Khobar 
Kaana dan Inna 

Fi'il- Fa'il dan Fi'il- Na'ibul Fa'il 
Na'atdanTaukid 
'Athaf dan Badal 
Maf'ul Bih dan Maf'ul Fih 
Maf'ul Muthlaq dan Maf'ul Ma'ah 
Maf'ul LiAjlih dan Haal 
Mustatsna dan Munada 
Tamyizdan Ma'dud 
İsim Laa 

Makna-Makna Huruf Jer 
Variasi Mudhaf llaih 
Macam-Macam Dhamir 
Macam-Macam Jumlah 
Uslub-Uslub Bahasa Arab 

[3] l'rob dan Tafsir Ayat Pilihan 

l'rob dan tafsir ayat pilihan terdiri dari 1 2 pelajaran, yaitu: 

• l'rob dan Tafsir Surat al-Fatihah [Bagian 1] 

• l'rob dan Tafsir Surat al-Fatihah [Bagian 2] 

• l'rob dan Tafsir Surat al-Fatihah [Bagian 3] 

• l'rob dan Tafsir Surat al-Fatihah [Bagian 4] 



I'rob dan Tafsir Surat al-'Ashr [Bagian 1] 
l'rob dan Tafsir Surat al-'Ashr [Bagian 2] 
I'rob dan Tafsir Surat al-'Ashr [Bagian 3] 
l'rob dan Tafsir Surat al-'Ashr [Bagian 4] 
I'rob dan Tafsir Surat al-lkhlas [Bagian 1] 
l'rob dan Tafsir Surat al-lkhlas [Bagian 2] 
l'rob dan Tafsir Surat al-lkhlas [Bagian 3] 
l'rob dan Tafsir Surat al-lkhlas [Bagian 4] 



[4] l'rob dan Syarah Hadits Pilihan 



l'rob dan syarah hadits 

• l'rob dan Syarah 

• l'rob dan Syarah 

• l'rob dan Syarah 

• l'rob dan Syarah 

• l'rob dan Syarah 

• l'rob dan Syarah 

• l'rob dan Syarah 

• l'rob dan Syarah 

• l'rob dan Syarah 

• l'rob dan Syarah 

• l'rob dan Syarah 

• l'rob dan Syarah 



pilihan 

Had 

Had 

Had 

Had 

Had 

Had 

Had 

Had 

Had 

Had 

Had 

Had 



terdiri dari 
Arba'in no. 
Arba'in no. 
Arba'in no. 
Arba'in no. 
Arba'in no. 
Arba'in no. 
Arba'in no. 
Arba'in no. 
Arba'in no. 
Arba'in no. 
Arba'in no. 
Arba'in no. 



12 pelajaran,yaitu: 
1 [Bagian 1] 
1 [Bagian 2] 
1 [Bagian 3] 
5 [Bagian 1] 
5 [Bagian 2] 

5 [Bagian 3] 

6 [Bagian 1] 
6 [Bagian 2] 

6 [Bagian 3] 

7 [Bagian 1] 
7 [Bagian 2] 
7 [Bagian 3] 



Penyelenggara: 

Bimbingan Bahasa Arab Jarak Jauh at-Taisir 

Alamat Surat: Ari Wahyudi. Sejati Pasar RT 04 RW 18, Sumberarum, Moyudan, Sleman, D.l. 
Yogyakarta, Indonesia 55563. Telepon: 081 2 2792 091 1 . 

Alamat e-mail: tholibl 981 [at] gmail.com. 

Facebook: Terjemah Kitab Salaf. 

Website: www.terjemahkitabsalaf.wordpress.com 



